Adakah yang 
Mirip 
Denganku? 


Let: s Read 


&0 The Asia Foundat 


Aku membayangkan ada 
aku lainnya di suatu tempat 
di dunia. 


Yang terlihat sama 
sepertiku. Dengan gaya 
bicara yang sama. 


Bahkan keriting juga. 


Seseorang yang memiliki 
mata, telinga, bahkan gaya 


ab -— tertawa yang sama. 


Yang bisa melakukan apa 
yang kulakukan... 


.. dan yang tidak bisa 
melakukan apa yang aku tak 
bisa. 


Aku mencari dan mencari 
'aku yang lain' ke mana- 

mana. Aku ke kebun raya 
dan mencari di belakang 


pohon-pohon. 


Aku mencari berkeliling, ke 
atas dan ke bawah... 


.. pada setiap wajah. 


10 


Aku tak bisa menemukan 
aku yang lain di mana- 
mana. 


11 


Hanya ada satu aku di dunia 
ini! Aku istimewa, sungguh 
istimewa! 


12 


Tapi bukan hanya aku, kan? 
Kau pun hanya ada satu! 


13 


14 


15 


Brought to you by 


-) 
& 
The Asia Foundation 


Let's Readis an initiative of The Asia Foundation's Books 
for Asia program that fosters young readers in Asia and 
the Pacific. 
booksforasia.org 
To read more books like this and get further information 
about this book, visit letsreadasia.org. 


16 


Original Story 
Is There Anyone Like Me?, Published by Book Dash, 
O Book Dash. Released under CC BY 4.0. 


This work is a modified version of the original 
story. O The Asia Foundation, 2018. Some rights 
reserved. Released under CC BY 4.0. 


For full terms of use and attribution, 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 
Contributing translators: Sintadewi Aryasatyani 
and Ritica Lacoul 


